WikipediA 

Bahasa Vietnam 


w * 

Bahasa Vietnam (tieng Vift, juga tieng Vift Nam 
atau Vi$t ngCJ), adalah bahasa resmi Vietnam (Viet 
Nam). 

Bahasa Vietnam adalah bahasa ibu suku Vietnam (87% 
dari seluruh penduduk Vietnam) dan lebih dari 2 juta 
emigran Vietnam (banyak yang di Amerika Serikat). 
Selain itu, bahasa ini juga merupakan bahasa kedua bagi 
etnis minoritas di Vietnam. 

Meski mengadung banyak kata-kata serapan dari bahasa 
Tionghoa dan aslinya ditulis dalam aksara Tionghoa, 
para ahli bahasa menganggap bahasa Vietnam sebagai 
bahasa Austroasiatik. 

Vietnam saat ini menggunakan aksara Latin dalam 
tulisan. 

Lihat pula 

■ Chu nom - aksara lama bahasa Vietnam 

Pranala luar 


■ Vietnamese 101 (http://www,101languages.net/v 

ietnamese/) Belajar Bahasa Vietnam 

■ Bahasa Vietnam di Ethnologue.com (http://www. 

ethnologue.org/show_language.asp?code=VIE) 

■ Penterjemah Bahasa Vietnam (http://www.engto 

viet.com/) 


Pelafalan 

Vietnam 

Tieng Viet 
tiarj 1 viat-J (Utara) 

Dituturkan di 

tiarj 1 jiakJ (Selatan) 

Vietnam 

Wilayah 

Asia Tenggara 

Penutur 

70-73 juta penutur ibu 

bahasa 

(termasuk 3 juta di seberang 

Rumpun 

laut) 

total 80+ juta (tidak tercantum 
tanggal) 

Austro-Asiatik 

bahasa 

Sistem 

- Mon-Khmer 

- Vietik 

■ Viet-Muong 

■ Vietnam 

Varian Vietnam dari alfabet 

penulisan 

Latin 

Bahasa 

Status resmi 

Vietnam 

resmi di 

ISO 639-1 

Kode bahasa 

vi 

ISO 639-2 

vie 

ISO 639-3 

vie 

W 

♦ 

T 7% J 

Komunitas penutur bahasa Vietnam utama 



Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Vietnam 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Vietnam&oldid=15049846' 







































Halaman ini terakhir diubah pada 5 Mei 2019, pukul 16.02. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 



